WikipediA 

Bahasa Lezgia 


Lezgia, juga disebut Lezgi atau Lezgin, adalah bahasa yang 
termasuk ke dalam rumpun bahasa Lezgik. Bahasa ini diucapkan 
oleh orang Lezgia, yang tinggal di selatan Dagestan dan utara 
Azerbaijan. Lezgia adalah bahasa sastra dan bahasa resmi 
dari Dagestan. Bahasa ini diklasifikasikan sebagai 
"rentan" oleh UNESCO dalam Atlas Bahasa Dunia dalam 
Bahaya. £11 



Wikipedia juga 

iT J 

mempunyai edisi 


Bahasa Lezgia 


Daftar isi 

Fonologi 

Vokal 

Konsonan 

Alfabet Latin 
Bibliografi 
Referensi 
Pranala luar 


Fonologi 


Vokal 


Vokal Lezgi! 2 ! 



Depan 

Tengah 

Belakang 

biasa 

bulat 

Tertutup 

i (m) 

y (yO 


u (y) 

Menengah 

e (e; a) 




Terbuka 

ae (a) 


a (a) 




Lezgia 


/ie3ru nian lezgi c’al 

Pelafalan 

[lezgi tj'al] 

Dituturkan di Rusia dan Azerbaijan, juga 
dituturkan di Georgia, 
Kazakhstan, Kirgizstan, Turki, 
Turkmenistan, Ukraina, dan 
Uzbekistan 

Wilayah 

Dagestan Selatan, pesisir barat 
Laut Kaspia, Kaukasus tengah 

Etnis 

Lezgin 

Penutur 

bahasa 

784,000 (2002-2007) 

Rumpun 

bahasa 

Kaukasia Timur Laut 

■ Lezgik 


■ Samur 


■ Samur Timur 


- Lezgi-Aghul-Tabasaran 


■ Lezgia 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

lez 

ISO 639-3 

lez 


■ /a/ memiliki dua alofon utama: [a] dan [a]; yang pertama berlaku di suku kata tertutup 
(terutama sebelum uvular dan /r/), yang terakhir dalam suku kata terbuka. 

■ /a/ sangat sering dibulatkan setelah konsonan dilabialisasikan, yang kemudian mungkin 
kehilangan dalam hal mengucapkan bunyi dengan bibir mereka. 

■ /e/ terbuka ([£]) dalam suku kata tertekan 

■ jika vokal ditambah /n/ urutan tidak diikuti oleh vokal, /n/ dapat dihapus dan vokal 
dinasalisasikan. Dengan demikian /zun/ (T) dapat dilafalkan [zu]. 


Konsonan 























































Ada 54 konsonan dalam bahasa Lezgia. Karakter ke kanan adalah huruf dari Alfabet Sirilik Lezgia. 
Perhatikan aspirasi yang tidak biasanya ditunjukkan dalam ortografi, meskipun fakta bahwa itu adalah 
fonemik. 




Labial 

Dental 

(Post)- 

Palatal 

Velar 

Uvular 

Glottal 





alveolar 








biasa 

lab. 


biasa 

lab. 

biasa 

lab. 


Nasal 

/m/ m 

/n /h 










bersuara 

/b/6 

/d /a 

/d w / flB 



/g/r 

/g w / 

TB 




Plosif 

tanpa 

suara 

/p/ n 

/t/T 

/t w / TB 



/k /k 

/k w / 

KB 

/q/ 

KTd 

/q7 

K”bB 

/?/1 b 

diembus 

/p h / n 

/t h /T 

/t wh /TB 



/k h / 

K 

/k wh / 

KB 

/q h / 

xt 

/qwh/ 

X”bB 



ejektif 

/p'/ m 

/t'/Tl 

/t'" 7 

tIb 



/k'/ 

kI 

/k 1 "'/ 

kIb 

/q 7 

Kb 

/q w 7 

KbB 



tanpa 

suara 


/ts /14 

/ts7 

dB 

/tJ7 H 







Afrikat 

diembus 


/ts h / 

d 

/ts wh / 

dB 

/€jr h / h 








ejektif 


/ts'/ 

dl 

/ts w 7 
□J B 

itS'im 







Frikatif 

bersuara 


/z/ 3 

/Z w / 3B 

/3/ >K 




/B/ 

rb 

/tf w / 

Hb B 


tanpa 

suara 

/f idp 

/s/ C 

/s7 CB 

/J/ LU 


/X/ 

Xb 


/ X /x 

/X w / XB 

/h/ rb 

Aproksiman 


/l/n 



/j/ M 


/w/ B 




Getaran 


/r/p 










Alfabet Latin 


Bahasa Lezgia biasanya ditulis menggunakan alfabet Sirilik, yang suara korespondensinya diberikan dalam 
bagian fonologi atas. Ada juga ada alfabet Latin yang dapat digunakan untuk menulis bahasa Lezgia. Simbol 
dan korespondensi dengan alfabet Sirilik diberikan dalam tabel di bawah. 


A a 

A a 

Bb 

C c 

Ch ch 

r' ~ 

C c 

Ch ch 

Dd 

Ee 

/a/ 

/h/ 

/6/ 

/p/ 

/ql/ 

A/ 

Al/ 

/a/ 

/e/ 

Ff 

Gg 

W 

Gg 

(H h) 

Kh 

Hh 

Ii 

Jj 

T A 

jj 

/cj>/ 

/r/ 

/rb/ 

/I/ 

/b/ 

/rb/ 

/h/ 

/*/ 

/fl*/ 

Kk 

Kh kh 

L 1 

M m 

Nn 

Oo 

06 

Pp 

Ph ph 

/k/ 

/kI/ 

/ ji / 

/m/ 

/H/ 

/ 0 / 

/Ob/ 

/n/ 

/nl/ 

Qq 

Qh qh 

Rr 

S s 

S s 

Th th 

Tt 

Uu 

Uu 

/Xb/ 

/Kb/ 

/p/ 

/c/ 

/m/ 

/tI/ 

/t/ 

/y/ 

/yb/ 




Ww Yy X x X x Zz Zz 

/b/ /h/ /x/ / Xb / /3/ /^3/ 


Bibliografi 


■ Chitoran, loana; Babaliyeva, Ayten (2007), "An acoustic description of high vowel syncope in 
Lezgian", Proceedings ofthe 16th International Congress of Phonetic Sciences, hlm. 2153- 
2156 [1] (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.127.5598&rep=repl&type= 
pdf) 

■ Haspelmath, Martin. 1993. A grammar of Lezgian. (Mouton grammar library; 9). Berlin & New 
York: Mouton de Gruyter. - ISBN 3-11-013735-6 

■ Talibov, Bukar B. and Magomed M. Gadziev. 1966. Lezginsko-russkij slovar’. Moskva: Izd. 
Sovetskaja Enciklopedija. 


Referensi 


1. A UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger (http://www.unesco.org/cultur 
e/ich/index.php?pg=00206) 

2. A Chitoran & Babaliyeva (2007) 

Pranala luar 


■ Appendix:Cyrillic script 

■ Notes on the Lezgi language (http://peterlin.jzn.pl/lezgi/chal.html) 

■ the Lezgi language (http://lezgin.boxmail.biz) 

■ Languages of the World report (http://languageserver.uni-graz.at/ls/lang?id=3072) 

■ Lezgi Sites (http://alpan.clan.su) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Lezgia&oldid=14447402" 


Halaman ini terakhir diubah pada 19 November 2018, pukul 12.44. 

Teks tersedia di bawah Lisens|Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 








